
I n d r a 


S o s i l a 



Bismillah 


Bacalah buku ini dengan perlahan, dan 
Sedikit lirih (sedikit bersuara di bibir). 
Beri Jeda per kalimat 1 sampai 1,5 detik. 


Selamat membaca. Terima Kasih. 


Indra Susila. 


IG : indrabinridwan. 





I n d r a 


S o s i l a 



Tak perlu saling menatap untuk saat ini. 
Menatap kearah yang sama sudah cukup. 




Soal rindu yang tak mampu kuluapkan 
Soal perasaan yang sengaja kurahasiakan. 

Biar menjadi tumpukan soal yang tak pernah mampu kujawab. 




Menenggelamkan diri dalam perasaan, - 
Tak jauh beda dengan tenggelam lalu mati. 


Cintai dirimu sendiri, Sebelum mencintai orang lain. 




Kawah dan dinginnya gunung seperti kopi pahit. 
Tak banyak yang suka. 

Namun ia selalu temukan siapa penikmatnya. 




Cinta Bukan soal Adil dan Berbalas. 
Cinta soal Kecocokan J iwa. 




Kasta tertinggi dari cinta adalah Tulus. 

Kasta terendahnya adalah Menghujat Poligami. 




Tulus = Memberi tanpa berharap balas. 


Memberi dan berharap kembali = Investasi, - 
Take & Give, Prinsip Ekonomi. 




Cinta yang tulus akan selalu kembali 
meski dalam rupa yang berbeda. 




Sebelum Tulus Mencintai, 

Tuluslah mencintai DIRIMU SENDIRI. 


Bercermin dan Tatap wajahmu dalam-dalam.. 
Akui dan Terima kekurangan. 

S \oikuri. jangan khianati dirimu sendiri. 




Jangan pernah takut dianggap aneh karena Berbeda. 
Takutlah bila Disejajarkan. 




Pernikahan, Persahabatan, 

Bekerja dalam tim yang solid adalah 
bentuk lain dari sebuah Perjalanan. 

Dalam Sebuh perjalanan, akan selalu ada konflik. 

Disaat itulah salah satu dari kita, harus ada yang mengalah, 
atau, perjalanan itu sendiri akan kalah. 




